MADRASAH "SULLAMUL <ULUM" 

DALAMPAGARULU MARTAPURA TIMUR KALIMANTAN SELATAN 
TINGKAT DINIYAH WUSTHO - DINIYAH 'ULYA 



Cjiden $twto %eyuitan WaitastA Sutlmnut Utum 





{galeri fPfcoto ^Kegiatan *ffltatira§afi >&uttamut Pitum 




Gedung Unit I Madrasah "Sullamul Ulum" 



Santri Puteri Menuju Madrasah 






Santri Putera Belajar Di Lokal Madrasah 



Ketika Guru Mengawas Ujian Madrasah 



Apel Pengarahan Dari Kepala Madrasah 



MADRASAH "SULLAMUL 'ULUM" 

DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR KALIMANTAN SELATAN 
TINGKAT DINIYAH WUSTHO - DINIYAH 'ULYA 



FErsrc^ijjyiijiviAiyr 

Nomor : 01-PSB/SU/D/W.U./07/2013 






MENERIMA PARA SANTRI BARU 

TINGKAT WUSTHO & 'ULYA 
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



TINGKAT DINIYAH WUSTHO 



Madrasah Diniyah "Sullamul Ulum" Dalampagar Ulu Martapura Timur 
Kalimantan Selatan berdiri sejak tgl. 14 Syawwal 1350 H bertepatan 
dengan tanggal 01 Juni 1931 M berstatus swasta dan otonom tidak 
berafaliasi dengan organisasi keagamaan dan politik tertentu. 

Bertujuan : 

Misi dan Visi didirikannya oleh para Ulama dan tokoh masyarakat 
pada waktu itu, adalah untuk membina insan ilmiyah religius dan 
bertaqwa kepada Allah SWT serta melestarikan dan mengamalkan 
nilai-nilai Islam Ahlussunnah Waljama'ah. 

Dalam Perkembangannya : 

1. Hasil lulusan dan alumni pertama sampai tahun ke- 41 saat ini 
yang tersebar dibeberapa daerah propinsi kawasan Kalimantan 
kini telah berhasil menjadi panutan masyarakat sekitarnya. 

2. Madrasah "Sullamul 'Ulum" mempunyai beberapa tingkatan dan 
berada dibawah naungan Pondok Pesantren "Syekh Muhammad 
Arsyad Al-Banjary". 

3. Bagi para santri yang berprestasi dikelasnya, mendapat prioritas 
untuk diikutsertakan dalam kegiatan dan perlombaan yang bersifat 
ilmiyah dan mendapatkan bantuan pendidikan. 

Sarana dan Prasarana : 

Bagi santri putra dan putri yang datang dari luar daerah disediakan 

asrama dan rumah sewaan milik penduduk sekitar Madrasah. 

Diluar pelajaran formal pagi dari jam 08.00 s/d. 12.00 diadakan 
Majelis Ta'lim baik diruang Aula Madrasah maupun dirumah-rumah 
dewan asatidzah (waktu ba'da Magrib, Isya, dan Ashar) 

Gedung Madrasah berdiri ditengah-tengah Desa Dalampagar Ulu 
Kecamatan Martapura Timur dengan konstruksi beton dua tingkat. 
Terletak dipinggir jalan Desa Dalampagar Ulu, jarak dari ibukota Kab. 
Banjar (Martapura Kota) sekitar 3 (tiga) kilometer. Dan dapat 
dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat. 

^ 

E_mail address : sullamululum@gmail.com Blog : www.sullamululum.blogspot.com 









I. Santri (dari dalam lingkungan ponpes) lulusan tingkat Diniyah 
Awwaliyah Madrasah Sullamul Ulum yang meneruskan kejenjang 
Tingkat Wiustho persyaratan sebagai berikut : 

1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100,000 (seratus lima 
ribu rupiah) rincian terlampir di formulir pendaftaran. 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan 

3. Melampirkan photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir. 

4. Melampirkan pas photo 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

5. Menandatangani ikrar/ baiat santri. 

6. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 

II. Calon santri lulusan tingkat Ibtidaiyah / Awwaliyah (Negeri dan 
Swasta) dari luar madrasah dengan persyaratan : 

1. Photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir satu lembar. 

2. Melampirkan Pas photo 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

3. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan 

4. Membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 
300,000 (tiga ratus ribu rupiah) rincian biaya terlampir di formulir 
pendaftaran (termasuk SPP 1 bulan ) 

5. Menandatangani baiat/ ikrar sebagai santri. 

6. Memperlihatkan surat idzin tinggal sementara dari Pambakal 
Dalampagar Ulu (bagi calon santri yang akan memondok) 

7. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 



[TINGKAT DINIYAH 'ULY^ 

I. Calon santri (dari dalam lingkungan ponpes) lulusan dari tingkat 
Diniyah Wustho Madrasah "Sullamul 'Ulum" dengan persyaratan : 

1. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu 
rupiah) rincian terlampir diformulir pendaftaran 

2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan 

3. Melampirkan photo copy akta kelahiran dan ijazah terakhir. 

4. Melampirkan pas photo 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

5. Menandatangani ikrar/ baiat santri. 

6. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 



II. Calon santri tamatan Tsanawiyah/Wustho ( Negeri / dan Swasta) 
dari luar madrasah dengan persyaratan : 

1. Photo copy akta kelahiran ijazah terakhir satu lembar. 

2. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 

3. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan Panitia 
Penerimaan Santri Baru. 

4. Membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan sebesar 
Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) rincian biaya terlampir di 
formulir pendaftaran (termasuk SPP 1 bulan) 

5. Menandatangani baiat/ ikrar sebagai santri. 

6. Memperlihatkan surat idzin tinggal sementara dari Pambakal 
Dalampagar Ulu (bagi calon santri yang akan memondok) 

7. Diantar dan didampingi oleh orang tua/walinya. 



fr/VAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN| 

1. Waktu pendaftaran dibuka sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai 
dengan 31 Juli 2012 (Diperpanjang sama selesai libur Idul Fitri). 

2. Pendaftaran untuk tingkat Diniyah Wustho kepada Ust. H. Abdul 
Halim ZA. ( Kepala Tingkat Diniyah Wustho ) 

3. Untuk tingkat Diniyah 'Ulya kepada Ust. HM. Mazani AR. 
(Kepala Tingkat Diniyah Ulya ) 

4. Tempat pendaftaran di Kantor Madrasah Sullamul 'Ulum tiap hari 
kerja mulai jam 08.00 s/d. 12.00 atau dapat menemui dirumah 
kediaman Kepala Madrasah masing-masing tingkat. 

[hal-hal lain ! 

Calon santri dari luar tingkatan dimadrasah Sullamul Ulum yang 

mendaftar akan dilakukan TESTING untuk menetapkan kelas dan 

tingkatnya. 

Hal - hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ketika 

mendaftar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1434 H. 
01 Juli 2013 M. 




My Ummun@_Word.41y 5 @. f ile.doc. 



^FORMULIR PENDAFTARAN SANTRI BARLK 

TINGKAT DINIYAH 'ULYA TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



mm 



No. 



URAIAN DATA 



DATA ISIAN YANG DIPERLUKAN 



KETERANGAN 



1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 


Nama Calon Santri 
Tempat, tanggal lahir 
Jenis kelamin 
Anak ke dari bersaudara 
Alamat asal (Domisili) 

a. Rt. / Rw./ No. Rumah 

b. Jl./Desa/Kelurahan 

c. Kecamatan 

d. Kabupaten/Kota & kode pos 

e. Provinsi 

f. Nomor Telepon/HP orang tua calon santri 
Calon santri lulusan/pindahan Ponpes/Madrasah 
Alamat Ponpes/Madrasah Asal 

Nama Kitab terakhir yang pernah dipelajari 

a. Tauhid dan Fiqh 

b. Oawaidunnahwi dan Shorof 

c. Balaghah dan Mantiq 
Ijazah yang dimiliki 

a. MDA/MIN/SDN 

b. MDW/MTsN/SMP 

c. MAN/SMU 
Nama orang tua 
a.Ayah (H/M) 
b. Ibu (H/M) 
Pekerjaan orang tua 
a.Ayah 

b. Ibu 

Pendidikan terakhir orang tua 

a. Aya h 

b. Ibu 

Nama wali calon santri 

Pendidikan terakhir 

Pe kerjaan 

Alamat 

Calon santri diterima 

a. Dikelas / tingkat *) 

b. Pada tanggal *) 

c. Nomor Induk *) 

Dilakukan testing pada tgl./oleh *) 
Rincian biaya pendaftaran (Rp) 

a. Infaq Madrasah 

b. Pembuatan Buku Raport 

c. Pembuatan Buku SPP. 

d. Iuran SPP 1 (satu) bulan pertama 

e. Biaya Administrasi Pelaksana 


















S 




































S 
















S 




No. : 


Tgl. : 




No. : 


Tgl. : 




No. : 


Tgl.: 




S 












S 












S 




























s 




















Dari Dalam Ponpes 


Dari Luar Ponpes 




75,000,- 


245,000,- 




5,000,- 


5,000,- 




5,000,- 


5,000,- 




* 


30,000,- 




15,000,- 


15,000,- 




Jumlah 


100,000,- 


300,000,- 




20. 
21. 


Calon santri bersedia menandatangani Ikrar/Baiat 
Calon santri tinggal disini 






a. Rumah sendiri b. As 


rama/Sewaan milik : 





Mengetahui dan Menyetujui : 
Kepala Tingkat Diniyah 'Ulya, 



Dalampagar Ulu 

Orang tua/Wali calon santri, 



H. M. Mazani AR. 



( 



Nama & Tandatangan 
*) Diisi oleh penerima pendaftaran 
**Calon santri melampirkan Pas Photo 3x4 3 (tiga) lembar *Photo Copy Ijazah terakhir 1 lembar *Biaya Pendaftaran sesuai ketentuan 



My Ummun@_excel . 41y5@ . f ile . doc . 



http// : www. sullamululum.blogspot . com 



^FORMULIR PENDAFTARAN SANTRI BARLH 

TINGKAT DINIYAH WUSTHO TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



wmm 



No. 



URAIAN DATA 



DATA ISIAN YANG DIPERLUKAN 



KETERANGAN 



1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 


Nama Calon Santri 
Tempat, tanggal lahir 
Jenis kelamin 
Anak ke dari bersaudara 
Alamat asal (Domisili) 

a. Rt. / Rw./ No. Rumah 

b. Jl./Desa/Kelurahan 

c. Kecamatan 

d. Kabupaten/Kota & kode pos 

e. Provinsi 

f. Nomor Telepon/HP orang tua calon santri 
Calon santri lulusan/pindahan Ponpes/Madrasah 
Alamat Ponpes/Madrasah Asal 

Nama Kitab terakhir yang pernah dipelajari 

a. Tauhid dan Fiqh 

b. Oawaidunnahwi dan Shorof 

c. Balaghah dan Mantiq 
Ijazah yang dimiliki 

a. MDA/MIN/SDN 

b. MDW/MTsN/SMP 

c. MAN/SMU 
Nama orang tua 
a.Ayah (H/M) 
b. Ibu (H/M) 
Pekerjaan orang tua 

a. Aya h 

b. Ibu 

Pendidikan terakhir orang tua 

a.Ayah 

b. Ibu 

Nama wali calon santri 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Alamat 

Calon santri diterima 

a. Dikelas / tingkat *) 

b. Pada tanggal *) 

c. Nomor Induk*) 

Dilakukan testing pada tgl./oleh *) 
Rincian biaya pendaftaran (Rp) 

a. Infaq Madrasah 

b. Pembuatan Buku Raport 

c. Pembuatan Buku SPP. 

d. Iuran SPP 1 (satu) bulan pertama 

e. Biaya Administrasi Pelaksana 


















S 




































S 
















S 




No. : 


Tgl. : 




No. : 


Tgl. : 




No. : 


Tgl.: 




* 
























s 












m 
















m 




















Dari Dalam Ponpes 


Dari Luar Ponpes 




75,000,- 


250,000,- 




5,000,- 


5,000,- 




5,000,- 


5,000,- 




* 


25,000,- 




15,000,- 


15,000,- 




Jumlah 


100,000,- 


3000,000,- 




20. 


Calon santri bersedia menandatangani Ikrar/Baiat 






21. 


Calon santri tinggal disini 


a. Rumah sendiri b. As 


rama/Sewaan milik : 





Mengetahui dan Menyetujui : 
Kepala Tingkat Diniyah Wustho, 



Dalampagar Ulu 

Orang tua/Wali calon santri, 



H. Abdul Halim ZA. 



( 



Nama & Tandatangan 
*) Diisi oleh penerima pendaftaran 
**Calon santri melampirkan Pas Photo 3x4 3 (tiga) lembar *Photo Copy Ijazah terakhir 1 lembar *Biaya Pendaftaran sesuai ketentuan 



My Ummun@_excel . 41y5@ . f ile . doc . 



http// : www. sullamululum.blogspot . com 



JANJI SETIA (BAIAT) SANTRI 

TINGKAT DINIYAH WUSTHO 

MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR 

Saya yang bertanda tangan dibawahi ini, dengan penuh kesadaran sebagai seorang santri mengucapkan 
Ikrar Santri kepada Kepala Madrasah dan Dewan Asatidzah sebagai berikut : 

Pertama : Taat dan patuh serta berbhakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 
Menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

Kedua : Menjaga nama baik Kepala Madrasah, Dewan Asatidzah dan almamater dimana saja 
berada. Berprilaku sopan dan santun, taat dan patuh serta tunduk kepada segenap tata 
tertib dan peraturan/ketetapan yang diberlakukan oleh pihak Madrasah. 

Ketiga : Apabila saya melakukan suatu tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
fisik/material dan atau moral/spritual baik terhadap Asatidzah, sesama teman santri dan 
atau masyarakat sekitar madrasah seperti tersebut dibawah ini : 

1 . Melakukan pencurian, penjabretan, penodongan, perampokan dan lainnya. 

2. Mendekati kepada perzinaan, pergaulan bebas yang bukan mahramnya. 

3. Melakukan perjudian dalam segala bentuknya. 

4. Menyimpan/mengedarkan/menggunakan minuman keras, menyalah gunakan obat 
terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang / minuman yang dapat 
menghilangkan akal fikiran. 

5. Melakukan perkelahian fisik atau dengan menggunakan senjata atau benda yang 
dapat melukai/menyakiti, dengan sesama teman santri dan atau dengan orang lain, 
baik sendiri maupun bekerjasama/berkelompok. 

6. Dan lain-lain tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan orang lain dan 
merusak nama baik dan citra madrasah secara keseluruhan. 

Keempat : Pernyatan Ikrar/janji (baiat) ini saya bubuhkan tanda tangan sebagai bukti janji setia. 
Lembar pertama untuk saya simpan dan lembar kedua untuk Madrasah. 

Maka apabila salah satu hal tersebut diatas saya lakukan, maka saya bersedia dan siap untuk 
diberhentikan dan dikeluarkan dalam menempuh pendidikan dimadrasah ini demi untuk kebaikan dan 
kemaslahatan yang lebih besar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Padatanggal : 



Saksi orang tua/wali santri, 



Saya yang berjanji, 




Mengetahui / Membenarkan : 
ala Tingkat Diniyah Wustho, 




H. Abdul Halim ZA. 



My Ummun@_word.41y5@.file.doc. 



http // www.sullamululum.blogspot.com 



JANJI SETIA (BAIAT) SANTRI 

TINGKAT DINIYAH WUSTHO 

MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR 

Saya yang bertanda tangan dibawahi ini, dengan penuh kesadaran sebagai seorang santri mengucapkan 
Ikrar Santri kepada Kepala Madrasah dan Dewan Asatidzah sebagai berikut : 

Pertama : Taat dan patuh serta berbhakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 
Menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

Kedua : Menjaga nama baik Kepala Madrasah, Dewan Asatidzah dan almamater dimana saja 
berada. Berprilaku sopan dan santun, taat dan patuh serta tunduk kepada segenap tata 
tertib dan peraturan/ketetapan yang diberlakukan oleh pihak Madrasah. 

Ketiga : Apabila saya melakukan suatu tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
fisik/material dan atau moral/spritual baik terhadap Asatidzah, sesama teman santri dan 
atau masyarakat sekitar madrasah seperti tersebut dibawah ini : 

1 . Melakukan pencurian, penjabretan, penodongan, perampokan dan lainnya. 

2. Mendekati kepada perzinaan, pergaulan bebas yang bukan mahramnya. 

3. Melakukan perjudian dalam segala bentuknya. 

4. Menyimpan/mengedarkan/menggunakan minuman keras, menyalah gunakan obat 
terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang / minuman yang dapat 
menghilangkan akal fikiran. 

5. Melakukan perkelahian fisik atau dengan menggunakan senjata atau benda yang 
dapat melukai/menyakiti, dengan sesama teman santri dan atau dengan orang lain, 
baik sendiri maupun bekerjasama/berkelompok. 

6. Dan lain-lain tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan orang lain dan 
merusak nama baik dan citra madrasah secara keseluruhan. 

Keempat : Pernyatan Ikrar/janji (baiat) ini saya bubuhkan tanda tangan sebagai bukti janji setia. 
Lembar pertama untuk saya simpan dan lembar kedua untuk Madrasah. 

Maka apabila salah satu hal tersebut diatas saya lakukan, maka saya bersedia dan siap untuk 
diberhentikan dan dikeluarkan dalam menempuh pendidikan dimadrasah ini demi untuk kebaikan dan 
kemaslahatan yang lebih besar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Padatanggal : 



Saksi orang tua/wali santri, 



Saya yang berjanji, 




Mengetahui / Membenarkan : 
epala Tingkat Dinjyah Wustho, 




W H. Abdul Halim ZA. 



My Ummun@_word.41y5@.file.doc. 



http // www.sullamululum.blogspot.com 



JANJI SETIA (BAIAT) SANTRI 

TINGKAT DINIYAH 'ULYA 

MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR 



Saya yang bertanda tangan dibawahi ini, dengan penuh kesadaran sebagai seorang santri mengucapkan 
Ikrar Santri kepada Kepala Madrasah dan Dewan Asatidzah sebagai berikut : 

Pertama : Taat dan patuh serta berbhakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 
Menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

Kedua : Menjaga nama baik Kepala Madrasah, Dewan Asatidzah dan almamater dimana saja 
berada. Berprilaku sopan dan santun, taat dan patuh serta tunduk kepada segenap tata 
tertib dan peraturan/ketetapan yang diberlakukan oleh pihak Madrasah. 

Ketiga : Apabila saya melakukan suatu tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
fisik/material dan atau moral/spritual baik terhadap Asatidzah, sesama teman santri dan 
atau masyarakat sekitar madrasah seperti tersebut dibawah ini : 



5. 



Melakukan pencurian, penjabretan, penodongan, perampokan dan lainnya. 

Mendekati kepada perzinaan, pergaulan bebas yang bukan mahramnya. 

Melakukan perjudian dalam segala bentuknya. 

Menyimpan/mengedarkan/menggunakan minuman keras, menyalah gunakan obat 

terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang / minuman yang dapat 

menghilangkan akal fikiran. 

Melakukan perkelahian fisik atau dengan menggunakan senjata atau benda yang 

dapat melukai/menyakiti, dengan sesama teman santri dan atau dengan orang lain, 

baik sendiri maupun bekerjasama/berkelompok. 

Dan lain-lain tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan orang lain dan 

merusak nama baik dan citra madrasah secara keseluruhan. 



Keempat : Pernyatan Ikrar/janji (baiat) ini saya bubuhkan tanda tangan sebagai bukti janji setia. 
Lembar pertama untuk saya simpan dan lembar kedua untuk Madrasah. 

Maka apabila salah satu hal tersebut diatas saya lakukan, maka saya bersedia dan siap untuk 
diberhentikan dan dikeluarkan dalam menempuh pendidikan dimadrasah ini demi untuk kebaikan dan 
kemaslahatan yang lebih besar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Padatanggal : 

Saksi orang tua/wali santri, Saya yang berjanji, 



engetahui / Membenarkan : 
pgla Jingkat Diniyah 'Ulya, 




My Ummun@_word.41y5@.file.doc. 



http // www.sullamululum.blogspot.com 



JANJI SETIA (BAIAT) SANTRI 

TINGKAT DINIYAH 'ULYA 

MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR 



Saya yang bertanda tangan dibawahi ini, dengan penuh kesadaran sebagai seorang santri mengucapkan 
Ikrar Santri kepada Kepala Madrasah dan Dewan Asatidzah sebagai berikut : 

Pertama : Taat dan patuh serta berbhakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 
Menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

Kedua : Menjaga nama baik Kepala Madrasah, Dewan Asatidzah dan almamater dimana saja 
berada. Berprilaku sopan dan santun, taat dan patuh serta tunduk kepada segenap tata 
tertib dan peraturan/ketetapan yang diberlakukan oleh pihak Madrasah. 

Ketiga : Apabila saya melakukan suatu tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
fisik/material dan atau moral/spritual baik terhadap Asatidzah, sesama teman santri dan 
atau masyarakat sekitar madrasah seperti tersebut dibawah ini : 



5. 



Melakukan pencurian, penjabretan, penodongan, perampokan dan lainnya. 

Mendekati kepada perzinaan, pergaulan bebas yang bukan mahramnya. 

Melakukan perjudian dalam segala bentuknya. 

Menyimpan/mengedarkan/menggunakan minuman keras, menyalah gunakan obat 

terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang / minuman yang dapat 

menghilangkan akal fikiran. 

Melakukan perkelahian fisik atau dengan menggunakan senjata atau benda yang 

dapat melukai/menyakiti, dengan sesama teman santri dan atau dengan orang lain, 

baik sendiri maupun bekerjasama/berkelompok. 

Dan lain-lain tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan orang lain dan 

merusak nama baik dan citra madrasah secara keseluruhan. 



Keempat : Pernyatan Ikrar/janji (baiat) ini saya bubuhkan tanda tangan sebagai bukti janji setia. 
Lembar pertama untuk saya simpan dan lembar kedua untuk Madrasah. 

Maka apabila salah satu hal tersebut diatas saya lakukan, maka saya bersedia dan siap untuk 
diberhentikan dan dikeluarkan dalam menempuh pendidikan dimadrasah ini demi untuk kebaikan dan 
kemaslahatan yang lebih besar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Padatanggal : 

Saksi orang tua/wali santri, Saya yang berjanji, 




engetahui / Membenarkan : 
niyah 'Ulya, 




H.M. M&zani AR 



My Ummun@_word.41y5@.file.doc. 



http // www.sullamululum.blogspot.com 



JANJI SETIA (BAIAT) SANTRI 

TINGKAT DINIYAH WUSTHO 

MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR 

Saya yang bertanda tangan dibawahi ini, dengan penuh kesadaran sebagai seorang santri mengucapkan 
Ikrar Santri kepada Kepala Madrasah dan Dewan Asatidzah sebagai berikut : 

Pertama : Taat dan patuh serta berbhakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 
Menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

Kedua : Menjaga nama baik Kepala Madrasah, Dewan Asatidzah dan almamater dimana saja 
berada. Berprilaku sopan dan santun, taat dan patuh serta tunduk kepada segenap tata 
tertib dan peraturan/ketetapan yang diberlakukan oleh pihak Madrasah. 

Ketiga : Apabila saya melakukan suatu tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
fisik/material dan atau moral/spritual baik terhadap Asatidzah, sesama teman santri dan 
atau masyarakat sekitar madrasah seperti tersebut dibawah ini : 

1 . Melakukan pencurian, penjabretan, penodongan, perampokan dan lainnya. 

2. Mendekati kepada perzinaan, pergaulan bebas yang bukan mahramnya. 

3. Melakukan perjudian dalam segala bentuknya. 

4. Menyimpan/mengedarkan/menggunakan minuman keras, menyalah gunakan obat 
terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang / minuman yang dapat 
menghilangkan akal fikiran. 

5. Melakukan perkelahian fisik atau dengan menggunakan senjata atau benda yang 
dapat melukai/menyakiti, dengan sesama teman santri dan atau dengan orang lain, 
baik sendiri maupun bekerjasama/berkelompok. 

6. Dan lain-lain tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan orang lain dan 
merusak nama baik dan citra madrasah secara keseluruhan. 

Keempat : Pernyatan Ikrar/janji (baiat) ini saya bubuhkan tanda tangan sebagai bukti janji setia. 
Lembar pertama untuk saya simpan dan lembar kedua untuk Madrasah. 

Maka apabila salah satu hal tersebut diatas saya lakukan, maka saya bersedia dan siap untuk 
diberhentikan dan dikeluarkan dalam menempuh pendidikan dimadrasah ini demi untuk kebaikan dan 
kemaslahatan yang lebih besar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Padatanggal : 



Saksi orang tua/wali santri, 



Saya yang berjanji, 




Mengetahui / Membenarkan : 
ala Tingkat Diniyah Wustho, 




H. Abdul Halim ZA. 



My Ummun@_word.41y5@.file.doc. 



http // www.sullamululum.blogspot.com 



JANJI SETIA (BAIAT) SANTRI 

TINGKAT DINIYAH ULYA 

MADRASAH SULLAMUL ULUM DALAMPAGAR ULU MARTAPURA TIMUR 



Saya yang bertanda tangan dibawahi ini, dengan penuh kesadaran sebagai seorang santri mengucapkan 
Ikrar Santri kepada Kepala Madrasah dan Dewan Asatidzah sebagai berikut : 

Pertama : Taat dan patuh serta berbhakti dan bertaqwa kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. 
Menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

Kedua : Menjaga nama baik Kepala Madrasah, Dewan Asatidzah dan almamater dimana saja 
berada. Berprilaku sopan dan santun, taat dan patuh serta tunduk kepada segenap tata 
tertib dan peraturan/ketetapan yang diberlakukan oleh pihak Madrasah. 

Ketiga : Apabila saya melakukan suatu tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian 
fisik/material dan atau moral/spritual baik terhadap Asatidzah, sesama teman santri dan 
atau masyarakat sekitar madrasah seperti tersebut dibawah ini : 



5. 



Melakukan pencurian, penjabretan, penodongan, perampokan dan lainnya. 

Mendekati kepada perzinaan, pergaulan bebas yang bukan mahramnya. 

Melakukan perjudian dalam segala bentuknya. 

Menyimpan/mengedarkan/menggunakan minuman keras, menyalah gunakan obat 

terlarang, narkotika dan zat adiktif lainnya serta barang / minuman yang dapat 

menghilangkan akal fikiran. 

Melakukan perkelahian fisik atau dengan menggunakan senjata atau benda yang 

dapat melukai/menyakiti, dengan sesama teman santri dan atau dengan orang lain, 

baik sendiri maupun bekerjasama/berkelompok. 

Dan lain-lain tindak kriminalitas yang dapat menimbulkan keresahan orang lain dan 

merusak nama baik dan citra madrasah secara keseluruhan. 



Keempat : Pernyatan Ikrar/janji (baiat) ini saya bubuhkan tanda tangan sebagai bukti janji setia. 
Lembar pertama untuk saya simpan dan lembar kedua untuk Madrasah. 

Maka apabila salah satu hal tersebut diatas saya lakukan, maka saya bersedia dan siap untuk 
diberhentikan dan dikeluarkan dalam menempuh pendidikan dimadrasah ini demi untuk kebaikan dan 
kemaslahatan yang lebih besar. 

Dikeluarkan di : Dalampagar Ulu 
Padatanggal : 

Saksi orang tua/wali santri, Saya yang berjanji, 




engetahui / Membenarkan : 
niyah 'Ulya, 




H.M. M&zani AR 



My Ummun@_word.41y5@.file.doc. 



http // www.sullamululum.blogspot.com 



KELAS I (SATU) DINIYAH ULYA SULLAMUL ULUM 
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



No 



Dars (B. Study) 



Kelas I ( Satu ) Diniyah Wustho 



Nama Kitab 



Mushonnif 



Jilid 



1 


Tauhid 


JlJ~\ *l& 


(_£jIpH (^JJJ *Lg^- ?E^*^J 1 




2 


F i q h 


OjJUaJl^UI 


^jLJlil jjjjJlJUP (»UVI 


Y 


3 


Tasawwuf 


Jj JjUI ^la 


JljjJlJu^ JuU-^jt /»UVI 




4 


Hadits 


A^Lm^O 9t*&l+P 


^-b>t>-l *jj »JL^wO aLo ifl 


^ 


5 


Tafsir 


(jrdl) JlJ ^ly> 


L^J^T' L$JJ^ *A*o^ 7*^*+" 1 


^ 


6 


Ushul Fiqh 


oljUVI ciS IkJ 


^Jlpju-^- jjjJLwoJ-Ijlp ;*~^1 




7 


Ushul Hadits 


jL^^fl «i j 


J^LmU.) »l»>' **<*+>" ^c-wm*j i 




8 


Ushul Tafsir 


J^ o^ 


j^.Lp j>j lSj^* ^*Jl 




9 


Oawaidunnahwi 


GLiWl rj^) J-j^p &\ 


<d)lJ^P jpJ-g^- /^-Jj 1 




10 


Shorof 


JUiVI v^ 


4J0IJLP *jjJU^- ^-^Jl 




11 


Balaghah 


£p*>Ul y^>>- 


^Ul Jus4 jl~J! 




12 


Mantiq 


jJalll ^ a\^J.1 rU%l 


ls"*^ y*t ^^y j-o>^ ?t*^ji 




13 


Faraidh 


<b j a^wJL^JwJ i 


/< j 9^mJLm*j i <d)IJ^P ?c**«J i 




14 


Bahasa Arab 


<jjJLJi\jJlj «Luj^ul 


J^pUr'bj^st jjiS'JL] 1 


r 


15 


Tarikh / Sirah 


OyJJijjj 


viJj ^£j-yaiM -La^- 7*-?Zj \ 




16 


Tarikh Tasyri'ie 


o 


<s> 




17 


Arudh 


< JLsJij. S Ai>J>l 


,_Jj_^Lo jj 1 JU^ .U>.J 1 




18 


Ilmu Falak 


^JLaJI^L-^J! 


j}b-i JlH Ju-J 1 




19 


Tarbiyah 


4» 


4» 





Email/Facebook : sullamululum@gmail.com 



Blog : www.sullamululum.blogspot.com 



KELAS I (SATU) DINIYAH ULYA SULLAMUL ULUM 
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



No 



Dars (B. Study) 



Kelas I ( Satu ) Diniyah Wustho 



Nama Kitab 



Mushonnif 



Jilid 



1 


Tauhid 


JlJ~\ *l& 


(_£jIpH (^JJJ *Lg^- ?E^*^J 1 




2 


F i q h 


OjJUaJl^UI 


^jLJlil jjjjJlJUP (»UVI 


Y 


3 


Tasawwuf 


Jj JjUI ^la 


JljjJlJu^ JuU-^jt /»UVI 




4 


Hadits 


A^Lm^O 9t*&l+P 


^-b>t>-l *jj »JL^wO aLo ifl 


^ 


5 


Tafsir 


(jrdl) JlJ ^ly> 


L^J^T' L$JJ^ *A*o^ 7*^*+" 1 


^ 


6 


Ushul Fiqh 


oljUVI ciS IkJ 


^Jlpju-^- jjjJLwoJ-Ijlp ;*~^1 




7 


Ushul Hadits 


jL^^fl «i j 


J^LmU.) »l»>' **<*+>" ^c-wm*j i 




8 


Ushul Tafsir 


J^ o^ 


j^.Lp j>j lSj^* ^*Jl 




9 


Oawaidunnahwi 


GLiWl rj^) J-j^p j>\ 


<d)lJ^P jpJ-g^- /^-Jj 1 




10 


Shorof 


JUiVI v^ 


4J0IJLP *jjJU^- ^-^Jl 




11 


Balaghah 


£p*>Ul y^>>- 


^Ul Jus4 jl~J! 




12 


Mantiq 


jJalll ^ a\^J.1 rU%l 


ls"*^ y*t ^^y j-o>^ ?t*^ji 




13 


Faraidh 


<b j a^wJL^JwJ i 


/< j 9^mJLm*j i <d)IJ^P ?c**«J i 




14 


Bahasa Arab 


<jjJLJi\jJlj «Luj^ul 


J^pUr'bj^st jjiS'JL] 1 


r 


15 


Tarikh / Sirah 


OyJJijjj 


viJj ^£j-yaiM -La^- 7*-?Zj \ 




16 


Tarikh Tasyri'ie 


o 


<s> 




17 


Arudh 


< JLsJij. S Ai>J>l 


,_Jj_^Lo jj 1 JU^ .U>.J 1 




18 


Ilmu Falak 


^JLaJI^L-^J! 


j}b-i JlH Ju-J 1 




19 


Tarbiyah 


4» 


4» 





Email/Facebook : sullamululum@gmail.com 



Blog : www.sullamululum.blogspot.com 



%ijyi %i^j ^m^ji &%j®\ 

KELAS I (SATU) DINIYAH WUSTHO SULLAMUL ULUM 
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



No 



Dars (B. Study) 



Kelas I ( Satu ) Diniyah Wustho 



Nama Kitab 



Mushonnif 



Jilid 



1 


Tauhid 


aIjjJI 4j\i5' 


jUsiii ju^- 5*-^Ji 




2 


Fiqh 


(^j^-Ul) c-^JjiJl 7s£S 


<SJJ^" . ^ (•t?* ^ i 7*5**^ ^ 


S 


3 


Tasawwuf 


- 


- 




4 


Hadits 


^jJ-UaJl ^Ijj 


^j^Jl J^ jj ^ j»UV! 


S 


5 


Tafsir 


ujJ^I 


Jlil^^Jl ^JJIJ^U 


S 


6 


Ushul Fiqh 


Jj^pjJl J^-*U 


^jLJ.1 ^JLp jj^£*L*Jl 




7 


Ushul Hadits 


c^^Ua) 1 jj jJtf 


OjIp ^ j*JtX<*£ ?l~^ \ 




8 


Ushul Tafsir 


- 


- 




9 


Qawaidunnahwi 


Ajj^j^fl £-j^» 


^ybjVl JJU- ^Jl 




10 


Shorof 


i jsX*ji)i\jAs*j\ JLo 


^jJjJjlJI AIjl^p 




11 


Balaghah 


- 


- 




12 


Mantiq 


- 


- 




13 


Faraidh 


^JLwJl 4jb>bJl 


^jLJ.1 ^JLp j^^-^L^JI 




14 


Bahasa Arab 


jiy-l^jjj «Ljj^ul 


JL^J-lJLP ^Ju^f Sb-^Vl 




15 


Tarikh / Sirah 


^^Vi pjUi ^jji 


iLM ^j jJ 1 <yt ^^J 1 


s 


16 


Muthola'ah 


S^LJ-jJl bVljJill 


i£j~P f-LtfJlJLP ^*^Jl 


\ 


17 


Tajwidul Qur'an 


2^U)I Jb^ 


aJ^Ju^- r^"l 7*-~^\ 




18 


Adab 


i*JUCO> I A j»i_ii_\_ff-*\-) 1 


j^iai^icrJi 




19 


Qawaidul Imla 


^^Jl £t»Vl jLpl^i 


jjyJlJLP J>j <&)|JLP 


s 



Email/Facebook : sullamululum@gmail.com 



Blog : www.sullamululum.blogspot.com 



%ijyi %i^j ^m^ji &%j®\ 

KELAS I (SATU) DINIYAH WUSTHO SULLAMUL ULUM 
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 



No 



Dars (B. Study) 



Kelas I ( Satu ) Diniyah Wustho 



Nama Kitab 



Mushonnif 



Jilid 



1 


Tauhid 


aIjjJI 4j\i5' 


jUsiii ju^- 5*-^Ji 




2 


Fiqh 


(^j^-Ul) c-^JjiJl 7s£S 


<SJJ^" . ^ (•t?* ^ i 7*5**^ ^ 


S 


3 


Tasawwuf 


- 


- 




4 


Hadits 


^jJ-UaJl ^Ijj 


^j^Jl J^ jj ^ j»UV! 


S 


5 


Tafsir 


ujJ^I 


Jlilj^^Jl ^jJIJ^U 


S 


6 


Ushul Fiqh 


Jj^pjJl J^-*U 


^jLJ.1 ^JLp jj^£*L*Jl 




7 


Ushul Hadits 


c^^Ua) 1 jj jJtf 


OjIp ^ j*JtX<*£ ?l~^ \ 




8 


Ushul Tafsir 


- 


- 




9 


Qawaidunnahwi 


Ajj^j^fl £-j^» 


^ybjVl JJU- ^Jl 




10 


Shorof 


i jsX*ji)i\jAs*j\ JLo 


^jJjJjlJI AIjl^p 




11 


Balaghah 


- 


- 




12 


Mantiq 


- 


- 




13 


Faraidh 


^JLwJl 4jb>bJl 


^jLJ.1 ^JLp j^^-^L^JI 




14 


Bahasa Arab 


jiy-l^jjj «Ljj^ul 


JL^J-lJLP ^Ju^f Sb-^Vl 




15 


Tarikh / Sirah 


^^Vi pjUi ^jji 


iLM ^j jJ 1 <yt ^^J 1 


s 


16 


Muthola'ah 


S^LJ-jJl bVljJill 


i£j~P f-LtfJlJLP ^*^Jl 


\ 


17 


Tajwidul Qur'an 


2^U)I Jb^ 


aJ^Ju^- r^"l 7*-~^\ 




18 


Adab 


i*JUCO> I A j»i_ii_\_ff-*\-) 1 


j^iai^icrJi 




19 


Qawaidul Imla 


^^Jl £t»Vl jLpl^i 


jjyJlJLP J>j <&)|JLP 


s 



Email/Facebook : sullamululum@gmail.com 



Blog : www.sullamululum.blogspot.com 



